SOBAT MENGAJAR INDONESIA 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 


A TÄ ea aa Nomor AHU-0001761.AH.01.07. Tahun 2019 
sobatmengajar 5. ibnu Taimia 2 No. 84 RT. 03 RW. 06 Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. 15419 
SA Telp: 0816-729-984 Email: sobatmengajar @gmail.com Sosial Media: @sobatmengajar 


Tangerang Selatan, 17 Oktober 2021 


No :069/SPH/B/SMI-V/ID/X/2021 
Lamp : - 
Hal : Permohonan Izin Pengabdian 


Kepada Yth 
Komandan Koramil Kecamatan Lubuk Sandi 
Di Tempat 


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik 
serta hidayahNya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada Nabi 
Besar Muhammad #& yang selalu menjadi suri tauladan kita sebagai para pengikut beliau. Semoga 
kita mendapat syafa'at beliau di yaumil akhir nanti. 


Sobat Mengajar Indonesia (SMI) merupakan Gerakan Sosial Independen yang berfokus 
dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan pada masyarakat wilayah Kab. Lebak dan Kab. 
Pandeglang Provinsi Banten serta Kab. Seluma Provinsi Bengkulu. Sobat Mengajar Indonesia 
mengajak Mahasiswa/i di seluruh Indonesia untuk mengabdi bersama, menebar manfaat dalam 
bidang pendidikan dan kesehatan di 2 Provinsi, yaitu Banten dan Bengkulu. 


Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan “Pengabdian Volunteer Mengajar 
dan Volunteer Kesehatan Sobat Mengajar Indonesia Batch 7”, yang diselenggarakan oleh 
komunitas Sobat Mengajar Indonesia, maka kami bermaksud memohon perizinan pengabdian dan 
memohon dukungan serta bimbingan sekaligus menyambung tali silaturahmi dengan Bapak/Ibu 
dalam rangka menjelaskan rencana danprogram yang telah kami susun. Adapun kegiatan tersebut 
akan dilaksanakan pada: 


Tanggal : 17 Januari-21 Februari 2021 
Tempat : Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma - Bengkulu 


Kami sangat berharap Bapak/Ibu berkenan untuk menerima permohonan audiensi kami dan 
memilih jadwal audiensi yang telah kami ajukan. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. 
Atas perhatian dan izin Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. 


Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


Panitia Pelaksana Kegiatan 
Sobat Mengajar Indonesia Batch 7 


Ketua Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, 
Ali Santosa Uhlul Ooriawati 
NIA. 2402180471 NIA. 2402180403 
Mengetahui, 


Direktur Sobat Mengajar Indonesia, 


Mus'ad Al-Habib S.Pd. 
NIA. 2402180001 


